Hazihil Aurad 


Penulis Kitab/Kitab: Abdurahman 

: doa, selawat, al-fatihah, al-Ikhlas, al-Falq, an-Nas. 
: 297.5 Akhlak dan Tasawuf 


Kitab ini berjudul Hazihil Aurad yang ditulis oleh 
Abdurahman, Caringin, Banten. 

Kitab ini berjumlah 10 halaman. Ukuran kitab, 21 x 15 cm. 
Kitab ini adalah kitab asli dan diterbitkan oleh Pesantren 
Syihabudin bin Makmun, Caringin, Labuan, Pandegelang, Banten. 

Kondisi kitab tergolong masih bagus, karena kopian. Peneliti 
tidak menemukan kitab aslinya Kitab ini ditulis dalam bentuk 
prosa dengan menggunakan bahasa Arab dan aksara Arab juga. 
Kitab ini disimpan Pesantren Syihabudin bin Makmun, 
Caringin, Labuan, Pandegelang, Banten. Peneliti mendapatkan kitab ini di rumah 
Ustaz Endang Bahrudin Cianjur, yaitu ketika pelaksanaan penelitian pada tahun 2014 
di Cianjur, Jawa Barat. 

Isi kitab ini adalah tentang wirid yang berisi doa dan selawat yang baik dibaca 
pada waktu selesai melaksanakan ibadah salat Magrib dan Subuh. Wirid dimulai 
dengan membaca istigfar terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan bacaan-bacaan 
doa lainnya. Pada akhirnya. Diajarkan membaca doa untuk keselamatan diri dunia 
dan akhirat. 


Kata Kunci 
Bidang Kajian 
Deskripsi: 





